berlagak tahu, disebut dengan “sok tahu”. 

Apalagi ditambah dengan merasa diri 
benar dan menganggap orang lain yang bodoh, 
maka orang tersebut menjadikan dirinya sebagai 
pembuat masalah. Orang yang sok tahu dansi 
pembuat masalah inilah yang digolongkan sebagai 
orang bebal oleh penulis dalam Amsal 26:1-28. 


SOK TAHU 


Penulis mengajarkan cara untuk menyadarkan 
si “sok tahu” akan kebodohannya sendiri. 

Ada dua cara yang bisa dipakai sesuai dengan 
kebutuhannya/situasinya. Pertama, “Jangan 
menjawab orang bebal menurut kebodohannya, 
supaya jangan engkau sendiri menjadi sama 
dengan dia.” (Amsal 26:4). Artinya jangan 
menjawab dengan cara melakukan kebodohan 
yang sama. 

Seorang bapak bercerita kepada saya. Ketika 
dia sedang mengendarai mobil, dan traffic light 
sedang menyala lampu hijau, dia menjalankan 


S eorang yang tidak berpendidikan, tapi 


mobilnya melewati perempatan tersebut. Namun 
tiba-tiba dari arah sebelah kiri, ada sepeda motor 


menerobos lampu merah dan menabrak mobilnya. 


Jelas yang salah adalah pengendara motor itu. 
Mereka menepi untuk menyelesaikan masalah 
tabrakan itu. Si pengendara motor memaki-maki 
dia dan memposisikan diri sebagai pihak yang 
benar dan berhak untuk marah karena dirugikan. 

Menghadapi sikap orang tersebut, si Bapak 
nyaris terpancing kemarahannya, tapi untung dia 
masih menyadari, bahwa tidak ada untungnya 
bertengkar. Kalau memang orang tersebut tidak 
mau bertanggung jawab atas kerusakan yang 
ditimbulkan, tidak ada masalah bagi dirinya. 
Kemudian dengan tenang dia berkata kepada 
pengendara motor tersebut, “ Anda sudah 
melanggar lampu lalu lintas, dan kemudian anda 
menabrak mobil saya. Kalau kita bawa ke polisi, 
jelas anda bersalah, tapi saya memaafkan anda, 
saya tidak akan memasalahkan kecelakaan ini dan 
tidak akan menuntut kerugian pada anda, jadi 
jangan anda bersikap seperti itu.” 

Mendengar jawaban si Bapak itu, tiba-tiba 
si pengendara motor, seperti malu sendiri, 
dan kemudian memohon maaf. Si Bapak 
mempersilahkan pengendara motortersebut - 
melanjutkan perjalanan,-sambil berpesan, jangan 
melanggar aturan lalu lintas kembali, karena 
hal itu membahayakan dirinya dan orang lain. 
Pengendara motor itu mengucapkan terima kasih 
berulang-ulang sambil memohon maaf. Inilah cara 
pertama, untuk menyadarkan orang bebal atas 
kebodohannya. 


“JANGAN 
MENJAWAB ORANG 
BEBAL MENURUT 
KEBODOHANNYA, 
SUPAYA JANGAN 
ENGKAU SENDIRI 
MENJADI SAMA 
DENGAN DIA.” 


BIJAK 


Cara yang kedua adalah “Jawablah orang 
bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia 
menganggap dirinya bijak.” (ayat 5). 

Masih dengan contoh kasus yang sama, " 
si pengendara motor yang menjadi penyebab 
kecelakaan, marah-marah dan tidak terima. Si 
pengendara mobil kemudian melayani kemarahan 
dari pengendara motor, dengan mengajaknya ke 
polisi untuk menyelesaikan masalah kecelakaan 
tersebut. Di kantor polisi itulah kebenaran akan 
terungkap dan yang bersalah akan menerima 
hukumannya. 

Kedua skenario tersebut menjelaskan nasehat 
dari penulis Amsal untuk menghadapi orang 
bebal, supaya sadar akan kebodohannya sendiri. 

Setiap situasi dalam hidup ini, menjadi 
pembuktian seberapa bijaksana diri kita. 

Karena itu tetaplah mengusahakan untuk dapat 
menguasai diri serta berada dalam kondisi iman 
yang takut akan Tuhan. Janganlah mengikuti jalan 
kebodohan supaya kita tidak tergolong sebagai 
orang bebal. Tuhan Yesus memberkati ! IM (Pdt. 
Samuel Handoko) 


SEBUAH 


etelah mendapat anak kedua, saya 
merasakan kebahagiaan tiada tara. Namun 


di sisi lain, jadwal kegiatan rutin saya juga 
bertambah: bangun lebih pagi, berangkat bekerja 
lebih pagi, menyiapkan segala sesuatu lebih 
banyak, lumayan melelahkan. 

Ketika saat teduh saya tiba pada ayat yang 
mengatakan “Marilah kepada-Ku, semua yang letih 
lesu dan berbeban berat, .....“Pikullah kuk yang 
Kupasang,...”(Matius 11: 28-30), seakan-akan saya 
membaca bahwa Tuhan akan memberi saya satu 
beban baru lagi. 

Setelah saya menggali lebih dalam, kuk 
sebenarnya adalah sebuah papan palang kayu 

$ yang melengkung yang dipasangkan ke atas dua 
ekor lembu atau sapi untuk menarik gerobak atau 
kereta. 

Kuk amat sangat bermanfaat karena dapat 

meringankan separuh berat beban. Tanpa kuk, 
seekor sapi harus menarik seluruh beban 
sendiri. Tapi jika kita memasangkan kuk ke 
atas dua ekor sapi, maka kedua-duanya 
akan menarik beban itu bersamaan, 
dan berat muatannya menjadi 
setengah. 
Ketika Yesus menyuruh kita 
untuk memikul kuk yang la pasang 
ke atas kita, maksudnya Dia bukan 
memberikan beban-Nya kepada kita. 
Yesus tidak pernah punya masalah! Melainkan 
sebaliknya, Dia akan ikut memikul beban kita. Dia 
akan mengambil rasa stres kita dan memikulnya 
bersama-sama dengan kita. 

Hal ini menjadi masuk akal, di mana ayat itu 
kemudian ditutup dengan “maka jiwamu akan 
mendapat ketenangan.” Percayalah, bersama 
Tuhan, kita bisa melakukan segala perkara dengan 
lebih benar, lebih mudah, lebih ringan, dan bahkan 
bisa lebih luas bergerak. Seperti janjinya dalam 
Filipi 3:14, “Segala perkara dapat kutanggung di 
dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”. HI 
(ag/berbagai sumber) 


AVAILABLE 
NOW 


D0 @pustakarajawali 
www.pustakarajawali.com 


Recorded at 
MSTV.TV 


KOTBAH MINGGUAN 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Mari Kita” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“NYC 182” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Ibu Lydia Nursaid (Jkt) 


Na 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
CMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“NYC 283” 

Pk.02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Caleb Natanielliem 


SETIAP 


RDANG SANCTUARY 
KOMPLEKS MARVEL 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Revival” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Fuji Harsono 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdp. Emelda Pau Pau 


ANTALIT - VISION BUILD 
CITY - JL. RAYA NGABEL 123 


TERBUKA UNTUK SEMUA JEMAAT 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdp. Margaret Wu 


Pro-M Revolution 
“Unlocking the 
Kingdom's Power” 
Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Fuji Harsono 

“ Healing Ministry 

di akhir ibadah Pro-M 


 . 


JL. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


email Ike sem Hayora.or. id 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


FagleKidz 
jadwal lihat di hal. 1 


Army of God 

Youth Service 
Ppk.13.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdp. Margaret Wu 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


« KESAKSIAN 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
tulisan, kirimkan ke 


Redaksi Volce 
Vision Building It. 6, 
—.. Marvell City Complex, 


Telp: 031-60007000 
. fax 031-5322452 


Pine 


ag MKR pa 
# AII D | 
Jumat @SIBEC 
: CH: Pant 
: | MARET 20-30 
P- 208 | WIB | surapava 


STREAMING: WWW.MSTV.TV 


sy. UNTUK KELAS 3 SD KEATAS, 
HADIR DENGAN ORANG TUA - 


AAN Da 


ada Bulan April 2017, ada kegerakan 
Pp mempersembahkan buah sulung untuk 

pembangunan gereja. Waktu itu kondisi 
bisnis hampers kami sedang sepi dan keuangan 
kami pun pas-pasan. Namun, saya dan istri ingin 
tetap mengambil bagian dalam kegerakan ini. 
Setelah berdoa, kami sepakat mempersembahkan 
suatu nominal yang bagi kami cukup besar, untuk 
kondisi waktu itu. 

Komitmen kami adalah mencintai Tuhan lebih 
dari pada keadaan. 

Segera setelah kami transfer, kami merasakan 
kelegaan, hati yang bebas dari cinta uang, dan 
sukacita luar biasa. Dari sejak deklarasi sulung itu, 
kami terus berkomitmen untuk mempersembahkan 
596 dari profit untuk pembangunan gereja. Langkah 
yang awalnya terasa agak berat dan belum 
terbiasa. Tapi kami memberikan dengan sukacita. 

Bulan Mei 2017, keadaan bisnis belum 
membaik, malah cenderung sangat sepi. Pernah 
dalam satu minggu tidak ada order sama 
sekali sehingga pegawai menganggur. Mereka 
sempat bertanya, “Ko, kita mengerjakan apa?” 
Mendengarnya, hati terasa agak terenyuh. Sempat 
muncul pikiran, bagaimana nasib pegawai nantinya 
kalau keadaan seperti ini terus. Tapi, kami tetap 
mau taat dan mengalami proses Tuhan. 


nt.| 


h 


DIATAS 
BADAI 


Kami menguatkan hati dan iman, percaya 
bahwa Tuhan yang memegang hidup kami, 
sehingga kami tidak perlu kuatir. Saya 
mendeklarasikan iman saya, dan mengatakan 
kepada semua pegawai, “Tenang, Tuhan pasti 
memelihara! Besok order akan masuk!” 

Sejak saat itu, mulai bulan Juni 2017, bulan 
yang biasanya sepi order karena customer 
perorangan lebih fokus ke kegiatan liburan, justru 
mengalami peningkatan order yang signifikan. 
Banyak yang order dalam jumlah besar dari 
customer perusahaan. Target pun tercapai! 

Bulan-bulan selanjutnya, order mengalir deras 
tak henti-henti. Sempat kami mengalami satu 
setengah kali lipat dari target selama beberapa 
bulan. Bahkan, di bulan Januari 2018, kami 
mengalami rekor omzet dua kali lipat dari target! 
Tuhanku luar biasa! 

Semakin kami diberkati, justru kami semakin 
menyadari bahwa ini bukan usaha manusia. Kami 
ini bukan siapa-siapa, pendidikan rendah, dan 
bukan dari latar belakang bisnis yang kuat. Kalau 
bukan tangan Tuhan yang kuat yang menyertai 
kami, tidak mungkin kami ada sampai hari ini. 
Terpujilah nama Tuhan! - (L& R, jemaat Pro-m 
Surabaya) 


POKOK DOA 
MARET 2018 


Pembangunan GMS di bulan Maret 2018 
dengan target pekerjaan: pondasi 
pancang selesai dan memulai pekerjaan 
menggali tanah dan pile cap. 


Meminta campur tangan Tuhan untuk 
meminimalkan hal-hal yang berpotensi 
mengganggu warga sekitar selama 
proses pembangunan di bulan Maret, 
terutama yang berdekatan dengan lokasi 
pembangunan. 


Tuhan terus memberkati dalam segala 
kebutuhan dana yang dibutuhkan. serta 
memberikan hikmat dalam pengelolaan 
keuangan yang ada. 


Memberkati setiap pemimpin GMS 
dengan kesatuan hati dan perlindungan 
Tuhan yang sempurna atas kehidupan 
keluarga mereka, 


Bagi Jemaat yang ingin 
memberikan kontribusi : 


Doa: 

doa puasa setiap tanggal 1,2,3 
tiap bulannya, dan diadakan 
doa malam yang didedikasikan 
untuk pembangunan 

(info menyusul) 


Dana: 
BCA 010-898- 4000 
a/n Gereja Mawar Sharon. 


Barang / jasa hubungi email: 
infopembangunan@gms.or.id 


Info lebih lanjut bisa hubungi: 


Johannes Sonny 
(031) 6000 7000 ext.146 


GEREJA MAWAR SHARON 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

Ml @gmschurch 

') @gmschurch 


zersa mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

badah Umum « Anak I, II, III, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Army of God Revival Services 
badah Pelajar (Sabtu) 
badah Pemuda (Minggu) 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


badah Anak (Sabtu) 
itorium MSCS (Voltage) 


Pk. 16.00 WIB 


» 
E 
a 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

badah Umum-Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak 


Pk. 10.00 WIB 


“Vision Hall, 13th floor. 


Marvell City Complex. 
. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum | # Anak Pk. 07.00 WIB 

badah Umum II « Anak Pk. 10.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 


badah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 


badah Umum «4 Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum «4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum Pk. 17.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437 


GMS Sidoarjo 


badah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 


badah Umum «4 Anak IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

0. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


I. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum- Pro-M «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 
GMS Jombang 

badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II Pk. 16.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Jember 
badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Umum III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
badah Anak | Pk. 07.30 WIB 
badah Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Anak III Pk. 16.00 WIB 

Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
badah Umum - Anak | Pk.10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 


badah Umum - Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WITA 
badah AOG Pk. 14.00 WITA 


Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

. Prabu Rangkasari, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 

HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 
badah Umum #4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

(ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

P: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Slamet Riyadi 373 Solo 


Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
(Telp/ Fax): 0271-723172. 
(Dita-085231221896) 

GMS Jakarta 

badah Umum #Anak Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Bandung 

badah Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022)87775119 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
badah Pemuda Pk. 13.00 WI 
Hotel Maxone, Jl. Siliwangi 90 Sukabumi 
antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


ww 


GMS Cirebon 

Special Sunday Service Pk. 10.00 WIB 
Convention hall Giant Cietos Lt.2 

n. Rajawali Raya Perumnas, Cirebon. 

Telp. 0231-8291317 


GMS Balikpapan 


badah Umum - Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 13.00 WITA 


. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 
badah Umum 4 Anak | 
ibadah Pelajar # Pemuda 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 13.00 WITA 


GMS Samarinda 


Planet Swalayan It.2. 
badah Anak 
Planet Swalayan It.3, Jl 


GMS Pontianak 
badah Umum (It.2) 
badah Anak 
badah Pemuda 
.A. Yani 2 No. 8 


Fax (0561) 6711634 


GMS Ambon 
badah Umum # Anak 
badah Pemuda 


springbed comforta) 


GMS Saparua 
badah Umum | 
badah Umum II 
badah Anak 


e/Fax.0931 -21487 
GMS Maluku Tengah 


badah Umum 
badah Anak 


CP: 


GMS Kendari 


badah Umum 4 Anak II 


badah Pelajar « Pemuda 
badah Umum - Anak | 
badah Umum - Anak II 


elp. (0911)3831477 CP: Erik 


Depan Pasar Saparua (Ex BA 


badah Pelajar « Pemuda 
. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Maso| 


Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


Pk. 13.00 WITA 
Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


Pk. 17.00 WITA 


. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (082149911222) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.15 WIB 
Pk. 14.00 WIB 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 , 


Pk 10:00 WIT 
Pk 14:00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon. 

Sekretariat: Jln. PHB, Halong Atas. 

Dekat perumahan kuda putih 


bekas gudang 


085347261119) 


u 


.09.30 WIT 
. 18.00 WIT 
Pk. 15.00 WIT 
K Danamon) 


u 


u 


.09.30 WIT 
. 16.00 WIT 
. 13.00 WIT 


U U 


hi Telp: 0914-22790 


Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 
. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 
CP : 0401-3111075 
HP :085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 
GMS Bitung 
badah Umum I Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum | Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 
. Samrat Pakadoodan Ling 3 
Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 
GMS Manado 
badah Umum Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) 
Bahu - Manado 95115, 


Telp. 0431-831226 


Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 

Ibadah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Ibadah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Teen/Pelajar Pk. 14.00 WITA 
Hotel Sutan Raja Kotamobagu Lantai 2. 
alan Siliwangi, Kobo Besar 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum | # Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II 4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III « Pro-M Pk. 17.00 WITA 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
|. Gunung Latimojong No. 116 

(Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 

Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak! Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak Il Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 


GMS Pekanbaru 
badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 


Sekretariat : 
n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 


Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Palembang 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP. Paul (0813-3221-2471) 


GMS Lampung 
badah Umum 
badah Anak 

. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.00 WIB 


GMS Jambi 
badah Umum « Anal Pk. 10.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp. 0741 - 3068456 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


GMS Batam 

Ibadah Umum Pkl 10.00 WIB 
Ibadah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pkl 10.00 WIB 


Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 
Jl. Teuku Umar, Batam 


CP : Marike (62 852 57721624) 


badah Pemuda (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 


